DISUSUN OLEH 


MUHAMMAD RIFYAL 


Pengantar 


Bismillah, 

Tahukah Anda bahwa belajar bahasa Arab bisa jadi lebih mudah dari 
yang Anda bayangkan? Ternyata, dalam kehidupan sehari-hari kita, 
sudah ada ratusan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari 
bahasa Arab. Tanpa disadari, Anda sebenarnya sudah mengenal banyak 


kosakata bahasa Arab! 


Saya telah mengumpulkan lebih dari 500 kata bahasa Arab yang telah 
menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Dengan mengenali kata-kata ini, 
Anda tidak perlu bersusah payah menghafal kosakata dari nol. Proses 
belajar bahasa Arab akan terasa lebih ringan dan menyenangkan karena 
banyak kata yang sudah akrab di telinga dan sering digunakan dalam 


percakapan sehari-hari. 


Semoga eBook ini tidak hanya membantu memperluas kosakata Anda, 
tetapi juga memberikan motivasi dan keyakinan bahwa belajar bahasa 
Arab adalah hal yang mungkin dan dapat dicapai dengan mudah, karena 


banyak dari kata-kata ini sebenarnya sudah ada dalam ingatan kita! 


Selamat belajar dan semoga sukses! 


A 


Abad (+£) - hamba, budak 
Abadi (G3) - kekal, abadi 

Abah (bi) - sebutan untuk ayah, 
makna lain adalah kehormatan 
atau status yang dihormati 

Abdi (+£) - hamba, pelayan 

Abi (—!) - ayahku 

Abjad (351) - sistem alfabet 
Adab (=) - kesopanan, etika, 
sastra 

Adat (332) - kebiasaan, tradisi 
Adil (Jale) - adil, seimbang 

Afdal (Ji) - lebih baik, yang 
terbaik 

Ahad (xÍ) - satu, tunggal 
Akhlak (S2351) - sifat atau karakter 
moral 

Ahli (JA) - keluarga, orang yang 
berkompeten 


Ahsan (0x31) - lebih baik, terbaik 


Aib (=£) - cacat, kekurangan, 
malu 

Ajak (S£) - menarik atau 
mengundang 

Ajal (JSI) - waktu yang ditentukan, 
kematian 

Akad (2) - perjanjian, kontrak 
Akal (die) - pikiran, intelek 

Akbar (SI) - lebih besar, terbesar 
Akhir (221) - akhir, yang terakhir 
Akhirat (3221) - kehidupan setelah 
mati 

Akhlak (334) - etika, moral 
Akibat (232) - hasil, konsekuensi 
Akidah (3222) - keyakinan, doktrin 
Alam (212) - dunia, semesta 
Alamat (2232) - tanda, alamat 
Alfa (=Ï) - seribu 

Alim (sc) - berpengetahuan, 
cendekiawan 

Aljabar (5:21) - aljabar 


(matematika) 


Almanak (tali) - kalender 

Al Quran (u15sl!) - kitab suci 
Al-Guran 

Amal (Jess) - tindakan, amal 
Amalan (Lks) - perbuatan, 
kegiatan 

Aman (oki) - keamanan 
Amanah (443) - kepercayaan, 
tanggung jawab 

Amanat (Ai) - pesan, perintah 
Amar (Í) - perintah 

Ambil (Jis) - membawa, 
mengambil 

Amin (é+) - pengharapan, doa 
Ane Ente (& Ui) - saya kamu 
(dialek Arab) 

Aqiqah (£) - pengorbanan 
hewan dalam Islam untuk anak 
yang baru lahir 

Arab (252) - bangsa Arab 

Arif (=£) - bijaksana, 


mengetahui 


Arwah (21531) - jiwa, roh 

Asal (d>) - asal-usul, sumber 
Asas (oi) - dasar, pondasi 
Asli (551) - asli, murni 

Aspal (iz) - aspal 

Atap (4x34) - langit-langit, atap 
Aurat (25:2) - bagian tubuh yang 
harus ditutupi 

Awal (J5) - awal, permulaan 
Awam (3) - umum, publik 
Ayat (21) - ayat, tanda, mukjizat 
Azab (G13) - siksaan 

Azam (£) - tekad, niat kuat 


Azan (oÏ) - panggilan sholat 


B 


Bab (GU) - pintu, bab dalam buku 
Badan (33) - tubuh 

Bahari (>>) - laut, bahari 

Bahil (J5) - kikir, pelit 


Baiat (4-5) - sumpah setia 


Baka (-&) - abadi, kekal 

Ba'da (x) - setelah 

Bakhil (J>) - kikir 

Baligh (84) - dewasa, matang 
Bani (+) - anak-anak, keturunan 
Barokah (2355) - berkah, 
keberkahan 

Baskom (4&4) - baskom, wadah 


besar untuk menampung air 


Basmalah (xi =) - ungkapan 


"Bismillah," yang berarti "Dengan 
nama Allah" 

Bathil (JBG) - tidak sah, salah, 
palsu 

Bathin (obt) - yang tersembunyi, 
batin 

Batil (JG) - tidak sah, salah 
Batin (obt) - tersembunyi, batin 
Berkah (255) - berkah, 
keberkahan 


Berkat (4455) - berkah, kebaikan 


Berserikat (2552) - bersekutu, 
bekerja sama 

Bersujud (2522) - bersujud, tunduk 
Bersyukur (255) - berterima 
kasih, bersyukur 

Buya (A) - panggilan hormat 


untuk ayah atau guru 


D 


Daerah (35313) - wilayah, daerah 
Daftar (523) - catatan, daftar 
Dakwa (G33) - klaim, tuduhan 
Dakwah (3:55) - panggilan untuk 
agama, dakwah 

Dalil (J43) - petunjuk, argumen 
Derajat (4555) - tingkatan, derajat 
Dewan (Jl) - majelis, dewan 
Dien (a) - agama 

Doa (sd) - doa, permohonan 
Dubur (2:3) - bagian belakang 


tubuh, anus 


Dunia (455) - dunia, kehidupan 
dunia 

Dunya (t$) - dunia, kehidupan 
dunia 

Dusta (—>4) - kebohongan, dusta 
Dzalim (215) - kejam, tidak adil 
Dzikir (S3) - mengingat Allah, 
dzikir 

Dzuriyat (23) - keturunan, anak 


CUCU 


F 


Fadhilah (+) - keutamaan, 
kebaikan 

Faham (s3) - pemahaman 
Faidah (328) - manfaat, faedah 
Fajar (055) - fajar, waktu subuh 
Fakir (2:83) - miskin, fakir 

Fans (33) - penggemar 

Faqir (0:83) - orang miskin 


Fardhu (028) - kewajiban, fardhu 


Fasih (zí) - lancar, fasih 

Fasik (3-8) - pendosa, orang 
yang menyimpang 

Fatwa (552) - keputusan agama, 
fatwa 

Fitnah (53) - ujian, fitnah 

Fitrah (25353) - keadaan asli, 
bawaan 


Fulus (cs si) - uang kecil, koin 


G 


Ghaib (—£) - tidak terlihat, gaib 
Ghibah (422) - menggunjing, gosip 


Ghoib (=£) - tersembunyi, gaib 


H 


Hadir ( +6) - hadir, ada 
Hadirin (>t) - orang yang 


hadir, hadirin 


Hadis (Ss) - ucapan atau 
tindakan Nabi Muhammad, hadis 
Hajat (413) - kebutuhan, hajat 
Hajatan (413) - perayaan, hajatan 
Haji (>) - ziarah ke Mekkah, haji 
Hak (G3) - hak, kebenaran 
Hakikat (2222) - kenyataan, 
hakikat 

Hakim (Sts) - pengadil, hakim 
Hal (J) - keadaan, kondisi 

Halal (JXS) - diizinkan, halal 
Halal Bihalal (JAS) - tradisi saling 
memaafkan, halal bihalal 
Halaman (242) - halaman, 
pekarangan 

Hamba (+£) - pelayan, budak, 
hamba 

Hamdalah (4 X4!) - ungkapan 
pujian kepada Allah, hamdalah 
Hamil (Jk) - mengandung, hamil 
Haq (22) - kebenaran, hak 


Haram (elo) - dilarang, haram 


Harkat (25) - gerakan, martabat 
Harta (Jú) - kekayaan, harta 
Hasad (2-3) - iri, dengki 

Hasan (0-2) - baik, bagus 

Haul (Jss) - peringatan tahunan, 
haul 

Hawa (s!:) - udara, hawa 

Hawa Nafsu (wi 6.8) - keinginan 
nafsu 

Hayat (245) - kehidupan, hidup 
Hidayah (43122) - petunjuk, hidayah 
Hidayat (43122) - petunjuk, hidayat 
Hidup (eka) - hidup 

Hijab (~+) - penutup, hijab 
Hikayat (4a) - cerita, kisah 
Hikmah (252) - kebijaksanaan 
Hikmat (252) - kebijaksanaan 
Hilal (J34) - bulan sabit 

Himar (ks) - keledai 

Hisab (GL) - perhitungan, hisab 
Hukum ($$) - peraturan, hukum 


Huruf (252) - huruf, aksara 


Ibadah (2:34) - pengabdian, 
ibadah 

Iblis (cs!) - nama makhluk jahat 
dalam Islam, Iblis 

Idul Adha (5! Le) - hari raya 
kurban, Idul Adha 

Idul Fitri (CX że) - hari raya 
setelah Ramadan, Idul Fitri 
Ihsan (021) - kebaikan, ihsan 
Ijab (Ss!) - jawaban, penerimaan 
Ijabah (As!) - pengabulan doa, 
ijabah 

Ijtihad (2-5!) - usaha keras, ijtihad 
Ikhlas (u225)) - ketulusan, ikhlas 
Ikhtiar (3!) - usaha, pilihan 
Iklan (021) - pengumuman, iklan 
Ikut (2) - mengikuti 

Ilmu (eic) - pengetahuan, ilmu 


Imam (sb!) - pemimpin, imam 


Iman (ote!) - keyakinan, iman 
Imla (+>) - dikte, imla 

Infaq (Ss!) - sedekah, infaq 
Ingkar (JSI) - menyangkal, ingkar 
Insan (JG) - manusia, insan 
Insya Allah (41 :L5 3) - jika Allah 
menghendaki, Insya Allah 

Insyaf (GG) - penyesalan, insyaf 
Iqamah (2481) - panggilan kedua 
untuk sholat, igamah 

Iqomat (2441) - panggilan sholat 
Iqro (154!) - bacalah, igro 

Islam (s2!) - agama Islam 

Israil (Jalal) - nama bangsa, 
Israel 

Istighfar (GA!) - memohon 
ampunan, istighfar 

Istilah (22-21) - terminologi, 
istilah 

Istirahat (221521) - beristirahat 


Izin (us!) - izin, perkenan 


J 


Jadwal (Jsss) - rencana, jadwal 
Jahanam (2:5) - neraka 

Jahar (es) - terbuka, nyaring 
Jahil (Jats) - bodoh, tidak tahu 
Jamaah (Aslks) - kelompok, 
jamaah 

Jamak (x2) - gabungan, jamak 
Jasad (22) - tubuh, jasad 
Jawab (—!ss) - balasan, jawaban 
Jenazah (355) - mayat, jenazah 
Jenis (cis) - macam, jenis 
Jihad (24) - perjuangan, usaha 
sungguh-sungguh 

Jilid (Sis) - bagian buku, jilid 

Jin (Os) - makhluk halus, jin 


Jubah (2:2) - pakaian panjang, 


jubah 
Jumat (2:22) - hari Jumat 
Jumlah (21:2) - total, jumlah 


K 


Kabar (1x5) - berita, kabar 
Kadar (255) - ukuran, kadar 
Kafir (25) - orang yang tidak 
percaya, kafir 

Kaidah (534) - aturan, kaidah 
Kalam (el) - pena, kalam 

Kalbu (His) - hati, kalbu 
Kalimat (3xiS) - kata, kalimat 
Kamis (css) - hari Kamis 
Kafir (XS) - orang yang tidak 
percaya, kafir 

Karib (—53) - dekat, akrab 
Kaum (e) - kelompok, kaum 
Kerabat (&!53) - sanak saudara, 
kerabat 

Keramat (4154) - keistimewaan, 
keramat 

Kertas (ú`) - lembaran untuk 
menulis, kertas 


Khabar (1:5) - berita, kabar 


Khalik (315) - pencipta, khalig 
Khas (vs) - istimewa, khusus 
Khatam (eid) - penutupan, khatam 
Khatib (G3) - pemberi khotbah, 
khatib 

Khayalan (J&) - imajinasi, 
khayalan 

Khianat (£ka) - pengkhianatan, 
khianat 

Khidmat (2222) - pelayanan, 
khidmat 

Khimar (3-2) - penutup kepala 
wanita, khimar 

Khitan (048) - sunat, khitan 
Khotib (G3) - pemberi khotbah, 
khatib 

Khusus (o2) - khusus, istimewa 
Kiamat (4x48) - hari akhir, kiamat 
Kitab (GS) - buku, kitab 

Kodar (2:3) - takdir, kodar 

Kopi (5343) - minuman kopi 


Kuat (359) - kekuatan, kuat 


Kubur (23) - makam, kuburan 
Kufur (LS) - tidak percaya, kufur 
Kuliah (4%) - pendidikan tinggi, 
kuliah 

Lafadz (Ls) - pengucapan, lafaz 
Lafaz (53) - pengucapan, lafaz 
Laknat (21) - kutukan, laknat 
Lazim (jY) - umum, biasa, lazim 
Lisan (JG) - lidah, bahasa, lisan 


Logat (4 si) - bahasa, dialek, logat 


Madrasah (4x54) - sekolah, 
madrasah 

Mafhum (es) - pengertian, 
pemahaman, mafhum 
Magrib (=) - waktu sore, 
Maghrib 
Mahar (> 


a) - mas kawin, mahar 


Mahir (226) - terampil, mahir 


Mahkamah (24524) - pengadilan, 
mahkamah 

Majalah (asa) - publikasi berkala, 
majalah 

Majelis (cs) - pertemuan, 
majelis 

Majlis (02-24) - pertemuan, majlis 
Majnun (0555) - gila, majnun 
Makalah (415) - artikel, makalah 
Makam (elsa) - tempat 
peristirahatan terakhir, makam 
Makbul (J4) - diterima, makbul 
Makhluk (3522) - ciptaan, 
makhluk 

Maklum (e s4) - diketahui, maklum 
Makmum (asala) - pengikut dalam 
shalat, makmum 

Makrifat (48542) - pengetahuan, 
makrifat 

Makruf (55-22) - kebaikan yang 


dikenal, makruf 


Makruh (25553) - hal yang tidak 
disukai, makruh 

Maksiat (“---w) - dosa, maksiat 
Makzul (J522) - dipecat, makzul 
Malaikat (4&4) - makhluk 
malaikat 

Malaka (sila) - kepemilikan, kuasa, 
malaka 

Manfaat (2242) - kegunaan, 
manfaat 

Maqam (%4) - tempat berdiri, 
magam 

Maqom (ec) - tempat berdiri, 
magam 

Markas (SX) - pusat, markas 
Marwah (2554) - salah satu bukit di 
Mekkah, Marwah 

Masalah (A) - pertanyaan, 
masalah 

Masjid (22) - tempat sujud, 


masjid 


Maslahat (£24) - kebaikan, 
maslahat 

Mati (Ss) - kematian, mati 
Maulidan (4152) - kelahiran, Maulid 
Maut (52) - kematian, maut 
Mayat (xx) - orang mati, mayat 
Mayit (==) - orang mati, mayat 
Mazhab (432) - aliran, mazhab 
Medan (ol) - lapangan, medan 
Menarah (2545) - menara, 
mercusuar 

Mihrab (15-24) - tempat imam 
memimpin shalat, mihrab 
Mimbar (2:4) - podium, mimbar 
Misal (Ji) - perumpamaan, misal 
Miskin (3) - orang yang 
membutuhkan, miskin 

Mistar (35) - penggaris, mistar 
Mu'min (0232) - orang yang 
beriman, mu'min 

Mualaf (4134) - orang yang baru 


masuk Islam, mualaf 


11 


Muamalat (Ak) - hubungan 
sosial, muamalat 

Muadzin (wasa) - orang yang 
mengumandangkan azan, muazin 
Mubah (zt) - diizinkan, mubah 
Mubazir (035) - pemborosan, 
mubazir 

Mudharat (274) - kerugian, 
mudharat 

Mufakat (234) - kesepakatan, 
mufakat 

Muhasabah (£t) - introspeksi 
diri, muhasabah 

Mujarab (==) - efektif, mujarab 
Mukmin (232) - orang yang 
beriman, mukmin 

Mukmin/Ah (8/4) - orang yang 
beriman, mukmin/mukminah 
Mukmin (osa) - orang yang 
beriman, mukmin 

Mumkinun (JS) - mungkin, 


mumkin 


Munafik (Gili) - orang yang 
berpura-pura beriman, munafik 
Munajat (Eb) - doa, munajat 
Mungkar (ŚŚ) - perbuatan yang 
dilarang, mungkar 

Munkar (Sis) - perbuatan yang 
dilarang, mungkar 
Muqaddimah (22222) - pengantar, 
mugaddimah 

Musholla (Ka) - tempat sholat, 
musholla 

Musibah (4-4) - bencana, 
musibah 

Muslim (ak) - orang yang 
berserah diri kepada Allah, 
muslim 

Muslimah (Alis) - wanita yang 
berserah diri kepada Allah, 
muslimah 

Musyrik (4524) - orang yang 


menyekutukan Allah, musyrik 


12 


Mustahil (Ja) - tidak mungkin, 
mustahil 

Mustajab (si) - terkabul, 
mustajab 

Musyawarah (5555) - konsultasi, 
musyawarah 

Musykil (J44) - sulit, masalah, 
musykil 

Musyrik (224) - orang yang 


menyekutukan Allah, musyrik 


N 


Nabi (c-) - utusan Allah, nabi 
Nadzar (05) - janji kepada Allah, 
nadzar 

Nafas (ï) - hembusan napas, 
nafas 

Nafkah (2s) - biaya hidup, nafkah 
Nafsu (Ci) - keinginan, nafsu 
Najis (x5) - kotoran yang 


diharamkan, najis 


Nasab (Ga) - keturunan, nasab 
Nasib (=<) - bagian, takdir, 
nasib 

Nasihat (4122) - petunjuk, nasihat 
Nasuhah (4224) - nasihat yang 
tulus, nasuhah 

Nazar (05) - janji kepada Allah, 
nadzar 

Niat (45) - keinginan, niat 

Nikah (219) - pernikahan, nikah 
Nikmat (2-2) - kenikmatan, nikmat 
Nisab (Lt) - batas minimum, 
nisab 


Nisbah (44) - hubungan, nisbah 


Nur (Ls) - cahaya, nur 


P 


Pasal (J4) - bagian, pasal 


0 


Qalbu (is) - hati, qalbu 

Qiblat (213) - arah shalat, qiblat 
Qiroat (2153) - pembacaan, qiroat 
Qobul (J3) - penerimaan, qobul 
Qodho (s3) - keputusan, godho 
Qodr (4) - takdir, godar 

@olbu (His) - hati, qalbu 

Qunut (252) - doa dalam shalat, 
gunut 

Qur'an (01) - kitab suci Islam, 
Al-Qur'an 

Quran (d$) - kitab suci Islam, 


Al-Qur'an 


R 


Rab (%5) - Tuhan, Rabb 
Rabu (#4351) - hari Rabu 


Rahim (=>) - penyayang, rahim 


Rahmat (42-25) - kasih sayang, 
rahmat 

Rakaat (&S5) - satuan shalat, 
rakaat 

Rakyat (&is 5) - penduduk, rakyat 
Ramadhan (ul) - bulan puasa, 
Ramadan 

Rasul (Js&)) - utusan Allah, rasul 
Rejeki (355) - pemberian dari 
Allah, rezeki 

Resmi (5) - formal, resmi 
Rezeki (355) - pemberian dari 
Allah, rezeki 

Riba (t2) - bunga pinjaman, riba 
Ridho (3) - kerelaan, ridho 
Risalah (Al) - pesan, risalah 
Rizki (355) - pemberian dari Allah, 
rezeki 

Rosul (J45) - utusan Allah, rasul 
Ruh (z5)) - jiwa, ruh 


Rujuk (¢ b) - kembali, rujuk 


14 


Syariat (22:2) - hukum atau 
peraturan dalam Islam, syariat 
Ruku' (¢ $b) - gerakan 
membungkuk dalam shalat, ruku' 
Rukun (c£5) - pilar, rukun 
Ruqyah (225) - doa perlindungan, 


ruqyah 


S 


Saat (£4) - waktu atau jam, saat 
Sabar (ka) - kesabaran, sabar 
Sabtu (Ls) - hari Sabtu 

Saf (Su) - barisan dalam shalat, 
saf 

Syafa'at (iss) - perantaraan, 
syafaat 

Sah (æ=) - benar atau sah, sah 
Sahabat (GL) - teman, sahabat 
Sahabat Karib (Á saka) - 


teman dekat, sahabat karib 


Sajadah (s3) - alas untuk sujud, 
sajadah 

Sakarat (21555) - saat-saat 
kematian, sakarat 

Sakarotul Maut (GA Si Ku) - 
saat-saat menjelang kematian, 
sakaratul maut 

Salaf (GL) - pendahulu, salaf 
Salam (X) - kedamaian, salam 
Salaman (K4) - ucapan damai, 
salaman 

Salat (3x5) - ibadah shalat, salat 
Salim (ats) - selamat, salim 
Sanad (sis) - rantai perawi hadis, 
sanad 

Saraf (=) - perubahan, saraf 
Sedekah (444) - pemberian amal, 
sedekah 

Sehat (12) - keadaan tubuh 
yang baik, sehat 

Selamat (424) - keselamatan, 


selamat 


15 
Selasa (+É) - hari Selasa 
Senin (A) - hari Senin 
Shahih (=~) - benar atau valid, 
shahih 
Shalat (X) - ibadah shalat, salat 
Shalih (Jl) - orang yang saleh, 
shalih 
Sholat (55x) - ibadah shalat, salat 
Sholeh (21) - orang yang saleh, 
shalih 
Sholehah (t) - wanita yang 
saleh, sholehah 
Sholih (44) - orang yang saleh, 
shalih 
Siasat (kubu) - strategi, siasat 
Sifat (ima) - karakteristik, sifat 
Sihat Afiat (4e 1x) - sehat wal 
afiat 
Sihir (o>) - ilmu gaib, sihir 
Silaturahim (s3! La) - menjaga 
hubungan baik, silaturahmi 


Sir (>) - rahasia, sir 


Siroh (35m) - biografi, siroh 
Siwak (415) - kayu untuk 
membersihkan gigi, siwak 

Soal (J54) - pertanyaan, soal 
Sodagah (4x4) - pemberian amal, 
sedekah 

Sodagoh (44) - pemberian amal, 
sedekah 

Sohib (—st-) - teman, sahabat 
Solat (2) - ibadah shalat, salat 
Sujud (255) - gerakan sujud 
dalam shalat, sujud 

Sultan (ulik) - penguasa, sultan 
Sunnah (455) - kebiasaan Nabi, 
sunnah 

Surat (5555) - lembaran tertulis, 
surat 

Syafaat (Aslss) - perantaraan, 
syafaat 

Syahadat (332) - pernyataan 
iman, syahadat 


Syahid (2:2) - mati syahid, syahid 


16 
Syaitan (utai) - iblis, setan 
Syal (JLS) - kain panjang, syal 
Syarat (bya) - ketentuan, syarat 
Syariah (2442) - hukum Islam, 
syariat 
Syarikat (AS 5) - perserikatan, 
syarikat 
Syawalan (JI 52) - bulan Syawal 
Syiar (2:2) - semboyan, syiar 
Syuhada (+144) - para martir, 
syuhada 
Syukur (Ka) - rasa terima kasih, 


syukur 


T 


Ta'at (2%) - ketaatan, taat 
Ta'lim (s5) - pengajaran, ta'lim 
Taat (4#) - patuh, taat 


Tabayun (ci) - klarifikasi, tabayun 


Tabiat (4x5) - karakter alamiah, 


tabiat 


Tabib (Gu ba) - dokter, tabib 
Tabligh (445) - penyebaran ajaran, 
tabligh 

Ulama (st) - cendekiawan 
Muslim, ulama 

Tafsir (ï) - penjelasan, tafsir 
Tahfidz (1423) - menghafal 
Al-Quran, tahfidz 

Tahlilan (Jd) - pengucapan tahlil, 
tahlilan 

Tahsin (02) - perbaikan, tahsin 
Tajir (s4) - pedagang, tajir 
Takabur (55) - kesombongan, 
takabur 

Takbir (245) - ucapan "Allahu 
Akbar", takbir 

Takdir (si) - nasib, takdir 

Takjil (J3) - berbuka puasa, takjil 
Takjub (=) - kekaguman, takjub 
Taklid (+) - peniruan, taklid 
Takwa (52) - ketakwaan, takwa 


Takwil (J) - penafsiran, takwil 


Talak (3? 25) - perceraian, talak 
Tamasya (SS) - jalan-jalan, 
tamasya 

Tamat (AS) - selesai, tamat 
Taqdir (sasi) - penetapan nasib, 
takdir 

Taqwa (65) - ketakwaan, taqwa 
Tasbih (ss) - pujian atau zikir 
kepada Allah, tasbih 

Taubat (455) - pertobatan, taubat 
Tauhid (225) - keyakinan akan 
keesaan Allah, tauhid 

Tawakal (US 5) - berserah diri 
kepada Allah, tawakal 
Tayammum (2) - wudhu 
menggunakan debu, tayammum 
Tertib (GS) - keteraturan, tertib 
Tawaf (H1 35) - berputar di sekitar 
Ka'bah, thawaf 

Tipu Muslihat (0:5) - tipu 
muslihat, tipu daya 


Tomat (2564) - tomat 


Tubuh (wa) - badan, tubuh 


U 


Udzur (052) - alasan atau uzur, 
udzur 

Umat (AA) - kelompok, umat 
Umi (A) - ibu, ummi (juga berarti 
buta huruf dalam konteks lain) 
Ummat (AA) - kelompok, umat 
Ummi (A) - buta huruf, ummi 
(juga berarti ibu dalam konteks 
lain) 

Umrah (#34) - ibadah haji kecil, 
umrah 

Umroh (25:s) - ibadah haji kecil, 
umrah 

Umum (ss) - umum, umum 
Umur (2) - usia, umur 

Ustad (34) - guru, ustad 


Ustadz (Xi) - guru, ustadz 


18 
Ustadzah (321) - guru wanita, 
ustadzah 
Ustazah (SESI) - guru wanita, 
ustazah 


Usul (d5) - prinsip, usul 


W 


Wafat (245) - kematian, wafat 
Wahid (2215) - satu, wahid 
Wajah (455) - wajah, wajah 
Wajib (—3!5) - kewajiban, wajib 
Wakaf (G35) - sumbangan untuk 
keperluan umum, wakaf 

Wakil (IS 5) - perwakilan, wakil 
Waktu (45) - waktu, waktu 

Wali (15) - pelindung atau wali, 
wali 

Waris (>35) - ahli waris, waris 
Was Was (22555) - keraguan atau 
bisikan, was-was 


Wasiat (42-53) - wasiat, wasiat 


Wassalam (-2w5) - dan salam, 
wassalam 

Wudhu (s s25) - ritual 
pembersihan sebelum shalat, 
wudhu 

Wudhu (s s5) - ritual 
pembersihan sebelum shalat, 
wudhu 

Wukuf (2545) - berdiri di Arafah, 


wuquf 


Y 


Yakin (3) - keyakinan, yakin 


Yakni ($) - yaitu, yakni 


Yatim (4) - anak yatim, yatim 


19 


Z 


Zakar (S3) - laki-laki, zakar 
Zakat (3555) - sedekah wajib, 
zakat 

Zalim (21) - orang yang zalim, 
zalim 

Zaman (v5) - waktu atau era, 
zaman 

Zat (23) - esensi atau diri, zat 
Ziarah (2545) - kunjungan, ziarah 
Zikir (Š) - pengingat atau zikir, 
dzikir 

Zina (45) - perzinahan, zina 


Zolim (2) - zalim, zolim 


